LIVE TV News Commerce Indonesia Positif TIMES TV Nasional Daerah Internasional Politik Ekonomi Pemerintaha 


@ / Kanal / Kopi TIMES / Ekonomi Berkelanjutan Natuna Jaga Kedaulatan RI 


# TERPOPULER 


Ekonomi Berkelanjutan sambut Pilkada 
Kabupaten Kediri 2024 
Natuna Jaga Kedaulatan RI 


dengan Doa Bersama, 
Jumat, 31 Mei 2024 - 14:36 | & 10.03k 


Begini Harapan KPU 
12/06/2024 - 01:05 

O Berlangganan GRATIS Kopi TIMES 
Kulit Juga Bisa Dehidrasi, 


KOP/TIMES NAN Kit Juga Bisa 


12/06/2024 - 01:28 


Parade Militer Arab Saudi 
dan Kesiapan Keamanan 
untuk Puncak Ibadah Haji 
1445 H di Makkah 


12/06/2024 - 00:23 


Doa Memohon 
Kelancaran Rezeki 
Sesudah Shalat 


12/06/2024 - 03:31 O Follow 


Kiat Mudah Agar Selalu 
Bahagia saat Bekerja 


12/06/2024 - 05:25 


O 0 Xx 4@ TIMES indonesia OI TIMES TV 


Oleh: Devid Saputra, Dosen UIN Raden Intan Lampung. 


TIMESINDONESIA, LAMPUNG - Pentingnya pembangunan ekonomi 

berkelanjutan di wilayah terpencil atau kepulauan seperti Natuna bukan 

hanya soal peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga soal 

memperkuat kedaulatan nasional. Natuna, dengan sekitar 272 pulau yang 

tersebar di Laut China Selatan, memiliki potensi alam yang melimpah, dari 

sumber daya migas hingga kekayaan hayati laut yang luar biasa. Meski # FOKUS BERITA 
demikian, upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan yang signifikan an Pilkada 2024 
hingga kini belum banyak diimplementasikan di wilayah ini. 


D BACA JUGA (C3 Info Haji 2024 


b Follow Channel WhatsApp TIMES Indonesia 4) ES) Me anisean 


b Flow Versus Ancaman Bunuh Diri Gen Z #a Anugerah Times 

» Promoting Strong Cultural and Economic Ties Between Indonesia and indonesia 2023 

Pakistan 

) Salafi Hantu Ideologis di Muhammadiyah #5 | Piala Dunia U-17 2023 
» Makna Ourban Dalam Perspektif Kemanusiaan Indonesia 


» NU Nganjuk Pemenang dalam Pilkada 2024 


Potensi ekonomi hijau di Natuna sejatinya sangat besar. Beberapa inisiatif 
memang telah dilakukan, misalnya pengembangan energi surya di beberapa 
pulau kecil. Sejumlah panel surya telah dipasang guna memenuhi kebutuhan 
listrik, namun cakupannya masih sangat terbatas dan belum terkoneksi 
dengan sistem kelistrikan utama. Kelompok masyarakat yang melakukan 
budidaya rumput laut pun ada, tetapi industri pengolahannya masih minim 
dan akses pasarnya terbatas. Program pengelolaan sampah plastik juga telah 
dimulai, meskipun skala dan integrasinya belum maksimal. 


Mengapa penting untuk fokus pada Natuna? Pertama, letaknya yang 
strategis di Laut China Selatan menjadikan wilayah ini sebagai frontier 
pertahanan maritim Indonesia. Aktivitas ilegal seperti pencurian ikan dan 
pelanggaran kedaulatan oleh kapal-kapal asing telah menjadi ancaman 
nyata. Pembangunan ekonomi berkelanjutan yang kuat akan memperkuat 
keberadaan Indonesia di wilayah ini, mengurangi ancaman, dan 
meningkatkan kedaulatan negara. 


Untuk memahami bagaimana ekonomi berkelanjutan dapat memainkan 
peran kunci, mari kita perhatikan contoh dari negara lain. Pulau Tasmania di 
Australia, Tasmania telah mengadopsi sejumlah besar proyek energi 
terbarukan, seperti tenaga angin dan hidroelektrik, untuk mengurangi 
ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan memperkuat ekonomi yang 
mandiri dan berkelanjutan, Australia mempertegas kehadiran dan 
kepemilikannya atas pulau ini. Langkah ini dapat memperkuat klaim yang 
lebih luas di panggung internasional mengenai kebijakan lingkungan dan 
kedaulatan maritim di Samudera Selatan. 


Lalu, apa yang harus kita lakukan di Natuna? Pemerintah perlu segera 
mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat pembangunan 
ekonomi berkelanjutan di Natuna. Langkah pertama adalah memprioritaskan 
pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung ekonomi hijau, seperti 
jaringan listrik terbarukan, sistem pengolahan air bersih, dan transportasi 
ramah lingkungan. 


Selain itu, memberikan insentif dan kemudahan bagi investor yang ingin 
mengembangkan usaha ekonomi hijau di Natuna sangat diperlukan. Insentif 
seperti pengurangan pajak, kemudahan perizinan, hingga subsidi untuk 
teknologi ramah lingkungan bisa menarik minat banyak pihak untuk 
berinvestasi. Misalnya, investor yang ingin mengembangkan pabrik 
pengolahan rumput laut atau fasilitas pengolahan sampah plastik akan 
merasa lebih terbantu dengan dukungan pemerintah. 


Tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas dan keterampilan 
masyarakat lokal. Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan dan 
pendampingan bagi penduduk Natuna dalam berbagai bidang seperti teknik 
budidaya laut yang modern, cara pengolahan produk kelautan yang bernilai 
tambah, atau manajemen bisnis ramah lingkungan. Program-program ini 
sebaiknya dilakukan dengan melibatkan lembaga pendidikan dan penelitian 
agar lebih efektif dan berkesinambungan. 


Koordinasi antar instansi pemerintah dan stakeholder terkait juga harus 
diperkuat. Sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, lembaga riset, dan 
sektor swasta akan menciptakan program yang lebih terarah dan efektif. 
Misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat bekerja sama dengan 
institusi lokal dalam menangani pengelolaan sumber daya kelautan, 
sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral fokus pada proyek 
energi terbarukan. 


Upaya pembangunan ekonomi hijau di Natuna bertujuan menciptakan 

keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi, 
serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan negara di wilayah perbatasan 
yang strategis ini. Meskipun tantangan seperti pendanaan yang mencukupi, 


HEADLINE 


Kiat Mudah Agar Selalu 
Bahagia-saat Bekerja 


# TRENDING 


Berdasar Putusan MK 
pada Perkara Irman 
Gusman, Abah Anton Bisa 
Ikut Pilkada Kota Malang 


@ 44.54k 


Hajj 2024: Things Pilgrims 
Can't Do During Ihram 
@ 15.30k 


Spirit Senin: Jadilah Unik, 
Berinovasi, dan Terus 
Maju 


@15.28k 


Revitalizing Education in 
Homeyo: TNI KOOPS 
HABEMA's PAPUA PINTAR 
Initiative 


@ 14.80k 


PSSI Masih Punya Ane) O Follow | 


70 Miliar, Kapan Lunas? 
@ 14.75k 


penerapan teknologi yang sesuai, dan keterlibatan semua pemangku 
kepentingan masih ada, komitmen terus-menerus dari pemerintah, 
komunitas lokal, dan sektor swasta dapat memastikan bahwa Natuna akan 
berkembang menjadi model keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya 
yang bijaksana. 


Dengan langkah-langkah strategis tersebut, tidak hanya potensi alam Natuna 
yang akan berkembang, tetapi juga kedaulatan Indonesia yang semakin kuat. 
Membawa Natuna ke arah pembangunan berkelanjutan bukan hanya pilihan 
bijak, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk masa depan yang lebih baik 
dan lebih aman bagi seluruh rakyat Indonesia. 


kkkx 
“) Oleh : Devid Saputra, Dosen UIN Raden Intan Lampung. 


“)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi 
bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id 

“#) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan 
Jangan lupa di follow. 


Advertisement 


O Follow 


| ekonomi  matuna | kedaulatan ri J uin raden intan lampung J lampung 


Editor : Hainorrahman 
Publisher: Ahmad Rizki Mubarok 


0 0 0 0 0 0 
# TERBARU 


Kiat Mudah Agar Selalu Bahagia saat Bekerja 


9 menit lalu 


Doa Memohon Kelancaran Rezeki Sesudah Shalat 


2 jam lalu 


Kulit Juga Bisa Dehidrasi, Ini Ciri-Cirinya 


4 jam lalu 


Sambut Pilkada Kabupaten Kediri 2024 dengan Doa Bersama, Begini 
Harapan KPU 


4 jam lalu 


Parade Militer Arab Saudi dan Kesiapan Keamanan untuk Puncak 
Ibadah Haji 1445 H di Makkah 


5 jam lalu 


Korban Ledakan Gudang Gas LPG di 
Denpasar Bertambah: 3 Meninggal 
Dunia, 13 Lainnya Kritis 


6 jam lalu 


Hadiri Konferensi Internasional di Tajikistan, Menteri PUPR RI Ajak 
Kolaborasi Transformatif untuk Ketahanan Air Global 


6 jam lalu 


KPU Lamongan Resmi Luncurkan Maskot dan Jingle untuk Pilkada 
2024 


7 jam lalu 


Kereta Cepat Haramain Transformasi Transportasi Haji di Arab Saudi 


7 jam lalu 


Amirul Haj Kunjungi KKHI Makkah, Layanan Kesehatan Lebih 
Terkontrol 


7 jam lalu 


O Follow 


#BUKUDIUJUNGJARI 


Feotur 


#meraa 


KATEGORI SUK 
YANG LENGK 


Agar Penyaluran BLT ODKB Lancar, Dinsos Kota 
Kediri... 


11/06/2024 - 20:45 


Wujudkan Kota Layak Anak, Ratusan Guru di 
Kota Kediri... 


11/06/2024 - 21:35 


TAMUN AG: 


Ls 


Ci 


Wujudkan Gotong Royong dan Potensi Berbagai 
Sektor,... 


11/06/2024 - 21:20 


Disnaker Kabupaten Malang Dorong Difabel 
Lebih Mandiri... 


11/06/2024 - 18:41 


Menuju Standarisasi Internasional, Ponpes Nurul 
Jadid... 


11/06/2024 - 1712 


Trial Pembangunan Infrastruktur Jalan, Pj Bupati 
Bondowoso... 


11/06/2024 - 16:41 


Dinkes Sikka Terus Tingkatkan Layanan 
Kesehatan di... 


11/06/2024 - 16:14 


G TOGAMAS 


BELANJA BUKU 
ONLINE LEBIH 
MUDAH DI 
TOGAMAS! 


( Kategori Buku Lengkap ) 


Membership & Points | 


( Kemudahan Pembayaran ) 


kunjungi sekarang 


www.togamas.com 


# KOPI TIMES 


Flow Versus Ancaman Bunuh Diri Gen Z 
11/06/2024 - 18:00 


Promoting Strong Cultural and Economic Ties 
Between... 


11/06/2024 - 15:22 


Salafi Hantu Ideologis di Muhammadiyah 
11/06/2024 - 14:22 


Makna Ourban Dalam Perspektif Kemanusiaan 
11/06/2024 - 13:06 


NU Nganjuk Pemenang dalam Pilkada 2024 
11/06/2024 - 11:14 


Asian Value: Antara Realitas dan Mispersepsi di 
Tanah... 


11/06/2024 - 09:07 


Meningkatkan Kepedulian Sosial dan 
Kesejahteraan dengan... 


10/06/2024 - 16:28 


MEMBER OF 


Asosiasi | Ai MEDIA PARTNER 
Media Siber Ti erified SU 


Indonesia 


WANESIFRA 


mane Ansaciasan ci/ memnpapars 206 Nawa Pitimharu P4 


TRUSTED 
TIMES INDONESIA NETWORK 


SUPPORTED BY 
. 


VARNION 


technology for everyone 


TIMES Indonesia - Berita Positif Terbaru dan Terkini 


I Portal berita positif yang menyajikan informasi terkini tentang peristiwa, cek fakta, ekoran, politik, entertainment, kuliner, 


gaya hidup, wisata, dan kopi times 


Follow TIMES Indonesia 


@) @timesindonesia Fltimesindonesia.co.id W @timescoid gm @times tv 


TENTANG KAMI REDAKSI JURNALISME POSITIF INFO IKLAN NETWORK ABOUT US CONTACT US PRIVACY POLICY TERMS & CONDITIONS 


DESIGN & DEVELOPMENT BY 1! TECH 


O Follow 


